UCAPAN TERIMA KASIH 


Sepenuhnya penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang 
dimiliki penulis. Oleh karena itu, lewat ini penulis ingin menyampaikan rasa 
terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan memotivasi penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Abdul Wahid Hasyim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Adab dan 
Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

2. Bapak Drs. Rizal Saiful Haq, MA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan 
Informasi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
sekaligus sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk 
membimbing dan mengarahkan penulis. 

3. Bapak Pungki Pumomo, MLIS., selaku Sekertaris Jurusan Tim u Perpustakaan 
dan Informasi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta. 

4. Bapak Dr. Muhammad Zuhdi, M. Ed., Selaku Kepala Perpustakaan Utama 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mengijinkan penulis untuk 
melakukan penelitian. 

5. Para staf American Corner UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Nuryudi, 
MLIS., Ibu Ulpah Andayani, M.Hum., dan Mas Rinto Nasution, MM. yang 
telah banyak membantu. 

6. Ayahanda tercinta Ikhsan Dimyati dan Ibunda tersayang Tanisah yang selalu 
mendo’akan penulis dalam menuntut ilmu. Bagi mereka berdua semoga Allah 
senantiasa melindungi dan meridhoi, baik di dunia sampai di akhirat kelak. 


iii 



7. Kakanda tersayang, Mas Ahsan Sujono (alm), Mas Jen, Mas Amron, Yu 


Aklis, Yu Amalia Khomsani (alm), Yu Kho, Yu Ayih yang telah dengan tulus 
memberikan dukungan materi dan spiritual. 

8. Teman-teman kostan, Budi, Dede, Heru, Iwan, Mukhlis, Samsul, Supri, 
Syukron, Fajri, Kaji Firman, Maman yang selalu menemani penulis. 

9. My best friends, Arul, Dani, Si Bro, Sudin, dan Tongki, teman-teman 
seperjuangan yang saling memotivasi. 

10. Teman-teman IPI angkatan 06’ yang selalu kompak dalam segala sesuatunya. 

11. Seluruh saudara, sahabat dan rekan-rekan penulis serta semua pihak yang 
tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya 
kepada penulis. 

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. jualah penulis serahkan semua. 
Semoga jasa dan amal baik mereka dicatat sebagai amal shaleh yang bernilai 
ibadah dan amal shaleh yang mereka lakukan mendapat balasan yang berlipat 
ganda. Demikian juga semoga dengan selesainya skripsi ini dapat diambil hikmah 
dan manfaat serta merupakan amal ibadah khususnya bagi penulis juga umumnya 
bagi pembaca. Amiinya Rabbal ‘Alamin... 


IV 



